TRANSKRIPSI DAN TRANSLITERASI 
SURAT H. SOFI DJOHARIAH 
Oleh Muhamad Mukhtar Zaedin 


Surat ke-1 
No Baris Bunyi Teks 

1. Putri Penghulu Ciamis menikah dengan Tuan Snock 
lahir anak bernama Tane Ina 
di (dalam keadaan) mengandung dinikah(kan) 
(dengan) Om Eto, putra Bupati Ciamis. 
Setelah melahirkan, Tante Ina dan Om Eto 
sama putranya, (yang) diberinama Alexander (itu), 
diboyong ke Keraton Kasepuhan atas 


permintaan Ibu Ayuningrat, isteri Pange- 


MS OON De ON COR ie SAD, MD 


ran Jamaludin Aluda, karena ibu Ayu 


10. anaknya putri semua. Mengambil Alex 

11. sebagai putranya. Om Eto dan Tante Ina se- 

12. terusnya tinggal di Keraton Kasepuhan. 

13. (Hingga) setelah meninggalnya Ibu Ayu pun, 

14. (mereka; Om Eto, Tante Ina, dan Alexander) tetap 
tinggal di keraton. Di waktu Tante 

15. Ina dan Om Eto tinggal di keraton, mereka 

16. diberi turunan anak perempuan yang diberi 

17. nama Hace (?), yang kata Elang Satriono 

18. masih hidup di Bandung. Itulah sebab 

19. nya, Alexander dapat warisan (harta). Tetapi, 

20. tidak mungkin (men)jadi Sultan mewarisi 

21. Kasultanan (Kasepuhan), karena bukan turunan 


22. Sultan. Tidak bisa menjadi Sultan itu, di- 
23. Karenakan, (Alexander) bukan titisan sultan, bu- 
24. kan karena, keluarga keraton anti tu- 
25. runan pepali (terlarang). 
Surat ke-2 
No Baris Bunyi Teks 
1. Silsilah Keluarga Alexander 
2. Snock Hurgonye mempunyai 
3. anak perempuan bernama Ina. 
4. Ina melahirkan anak lelaki, tan- 
5. pa avah, diberinama Alexander. 
6. Alexander menikah dengan perempuan 
7. bernama Wintarsih. Setelah di- 
8. kawin, namanva dirobah menjadi 
9. Mintarsih. Terpaksa dinikahkan 
10. karena, katanva, sudah mengandu- 
11. ng dua bulan. 
12. Setelah siraman 7 bulan, semingu 
13. kemudian melahirkan anak 
14. laki-laki berumur (antara) 8-9 bulan. 
15; Anak itu diberi nama: 
16. Maulana Pakuningrat. 
17: Menurut hukum Islam, orang vang 
18. dilahirkan dengan permasalahan 
19. seperti itu, tidak bisa menjadi 
20. pewaris. Orang itu turunan siapa2 


21. Ibunya itu,harus dimintai ke- 
22. saksiannya. 
Ttd 
H. Sofi Djohariah 
Surat ke-3 
1. Penghulu Ciamis mantu 
2: Snock Hurgonye mempunyai 
3. anak perempuan bernama Ina. 
4. Ibu Ina melahirkan anak laki-laki 
5. diberi nama Alexander, tanpa di- 
6. ketahui siapa ayahnya. 
T: Alexander menikah dengan Wintar- 
8. sih, yang dirobah namanya menjadi 
9, Mintarsih. Setelah dinikahkan karena 
10. katanya sudah mengandung dua 
11. bulan. Setelah siraman tujuh 
12. bulan, semingu kemudian melahir- 
13. kan anak laki-laki berumur anatara 
14. delapan sembilan bulan, berma- 
15. ta sipit, diberi nama: Maulana 
16. Pakuningrat. Menurut hukum 
17. Islam, anak yang dilahirkan dengan 
18. permasalahan seperti ini, bukan 


19. 
20. 
21. 
22. 


pewaris. Sebagai saksi utama, ibu 
nya harus diajukan ke pengadilan 
dan dilaksanakan tes darah un- 


tuk kepastian keturunan. 


Ttd 
H. Sofi Djohariah 


LAMPIRAN: 


Surat ke-1 


pt la aie + fiam m e P" 
me 


J'a- vit U da 


KANA Wut oa ^ baya lung uda "d 2291 


l-ka et a 


p? D 2,41 9v C INAP ING ki 


i AAN 
Sa Stud Mbah ene Jante Una- E e tu , LM Ti 
Sama. [brah A g tehe re Kana ATP 23! | 
altar. eis ks. | koll Ka apao | 


, A 
form Sopa te Js. n ium. saq ^S e y Ez op PEE 
p. i ij Foy 25. í M a AE RUM a A Bekia Ar se dia vă 


A ft 

AVE 

Mr b- Les ar AL f LAM. Ata At DÀ T5 
TANTES 
Så j> "e ră sj ani Du Lm, Lara bi l-e I LE ĠAR p bl 


E Ta lim jed ik Kao aere ha 
a De PT ERU ji (n ya Ibu fa Tm fe CN 
£j aja bni PAPAN JEN bu. Jo dE SÅ 
Be Cim eis edem = e Pekan wr m TA 


Surat ke-2 


Surat ke-3 


anah înca TK 


Iba Sve pah Ka AN 


Ka AA PUT: (l re 
EY Ke A 
Lio AI DE 

pum La 
na aa 


UE LAE 


